
Fasal Menjelaskan Ketentuan-Ketentuan 

Kurban 


I * 0 O' S . Ws o 0 / 0 ^ y * ' • * t # 0 . S X ' °> \ U • 0 x h ? 

u jjZj Jj~Lp ( j-« ^ej-1; b<J ^ p -> 

Jti & ji 


Lafadh Udhhiyyah menurut pendapat yang lebih 
masyhur dibaca dhammah hamzahnya. Udhhiyyah 
adalah nama binatang ternak yang disembelih pada 
hari Raya Kurban dan hari-hari Tasyriq semata-mata 
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 


✓ / S S S S S Q S 1* & „ > . > >0 

C-^> jJ&l Jj>-IJ L^j Ibis AjliSJl ^Lp ( CwO 4_Lv*i ) 


jJl 3 l ui 


u 




Berkurban itu hukumnya sunah muakkad dengan 
model sunnah kifayah. sehingga bila salah seorang di 
antara keluarga telah berkurban, maka itu 
mencukupi untuk seluruhnya. Dan kurban tidak 
menjadi wajib kecuali sebab nadzar. 








^ ^ s ^ s s' s * ss 9 ' s s 9 s ^ 9 ° s ° so* o 9s 

y» ^iillj ) ‘LiliJl y y ^>j 4J U> j-*j ( OW2J' y* ) 

s s' s s 0 9-0 s 9-' s 0 i$ ^ s ' & S s' s sss 9 ' s s 9 s O s 0 

ydb j yy y^>~ 4-J \s ( ^JjUl y* ^Lxilj ) y ijiZLs 4 J \s j-*j ( 

X & s ^S SO £ & £ 

yb J (j^xlla 4J L« ( >J! y 


Yang mencukupi dibuat Kurban adalah domba 
jadza'ah, yaitu domba yang berumur 1 tahun dan 
telah masuk umur 2 tahun. Dan kambing kacang 
tsaniyyah, yaitu yang kambing berumur 2 tahun 
menginjak umur 3 tahun. Dan unta tsaniyyah\, yaitu 
unta yang berumur 5 tahun menginjak umur 6 
tahun. Dan sapi tsaniyyah, yaitu sapi yang berumur 2 
tahun menginjak umur 3 tahun. 


9 s o 9 . 9 9 o 9 

o x „s. 0 9 s s „s 0 ( iX. . 0 sO % , ^ ^ Os Os ~ss s> 0 9s 

0jiL)! ) ( J ) ^ 4j wLJl ) 

' s s 9 O * s 0 £ X 0 s O s * 6 * O 9 s s'' SOS 

jLXs y» y&>\ ( y-\j ) y 22 ^ ( y^ ) ttSj 2 * 2 ( J ) ^-U-T ( 

s . 9 s .9-9 . 9 s 9 o9 

•9 s _ • 9 s • i & 0 £ . s 0 *" i s v ✓ a ✓ 

y y>. y j^y- J?. 


Seekor unta dapat mencukupi untuk 7 orang yang 
berserikat dalam berkurban dengan binatang unta 
tersebut. Dan juga Seekor sapi dapat mencukupi 
untuk 7 orang yang berserikat dalam berkurban. 
Sedangkan seekor kambing hanya dapat mencukupi 
seorang saja. Namun hal ini (kurban satu kambing) 
lebih utama daripada berserikat dalam berkurban 
unta. 





Adapun macam-macam binatang yang lebih utama 
dibuat kurban adalah, unta, sapi kemudian kambing. 


( j ^u > brj ^ (*gj > 

4^^1 £.14 ( j ) CUjij jlj ( lijjP ) 

x y y 0 yy y y 0 & y y 0 0 ^ x 

( J ) Q-jl ^4v?l JIp L^J ^ yol J y^>- jlS" jJj ( 

$• / O ^ 0 jj / jj o o f & 

( S-LdioJl ) ^I( J ) j^-i ( 4 - 4 j* <W 2 j yjl ) CL-Jliil 

0 0 -* y & 

4-^ (J'34' ) 4-^4.? 4-®^ 4 ' ( 4^ ^ 


Ada empat macam binatang yang tidak mencukupi 
syarat untuk berkurban, yaitu: 

1. Binatang yang buta yang tampak kebutaannya 
meskipun masih wujud biji matanya menurut 
Qaul ashah. 

2. Binatang yang pincang yang nampak 
kepincangannya meskipun terjadinya 
kepincangan adalah ketika hendak dibaringkan 
untuk disembelih disebabkan meronta- ronta. 

3. Binatang yang sakit, yang tampak sakitnya. Dan 
tidak masalah beberapa cacat tersebut bila 
sedikit. 

4. Binatang yang sangat kurus, yaitu hewan yang 
kering sumsumnya sebab kondisi kurus yang 
ada padanya. 





' o „ o o 


^ jl ( j jA Jl Jlj ) Jl ) 

$.L>d^rlj aLo_w^<Jl jjjJiJl aJili Ljijl s.<_£jj?kj j 


Dianggap mencukupi untuk berkurban yaitu 
binatang yang dikebiri, yakni binatang yang 
dipotong kedua pelirnya, begitu juga binatang yang 
pecah kedua tanduknya, jika pecahnya tidak sampai 
mempengaruhi daging. Dan mencukupi juga 
berkurban dengan binatang yang tak bertanduk 
yang biasa disebut dengan binatang “jalha”. 


* *0 ^ > * >00.* 


U ( j ) jo! LL aSU j l £ *j Lij ( oiL5l ) JT ( ap j }<>&^il s,(^£y>xj Uj ) 

/ ^cfi > ^ > o o 

A^Iax j Li j ( i_J jJl ) AP jJaj 


Tidak mencukupi berkurban dengan binatang yang 
terpotong semua bagian telinganya, juga binatang 
yang putus sebagian telinganya dan binatang yang 
tercipta tanpa telinga. Demikian juga binatang yang 
putus seluruh atau sebagian ekornya. 


_ ^ / O , 0 0 £ 0» . S S 0 jj q v . , O • t p [ ^ Os" s 

SjLPj j> kJjI J»P (jj! ( jj*j| C—Sj ) A^t^s^UJ ( ^tjjJl C-~Sj ) JlP-Aj ( J ) 

jsr, > >jji yjAii ill a^^i j^-ax yiyfj 


y' .'W . i' U /• W ^z' t S' S 

L 5 ^' 












Waktu penyembelihan kurban adalah mulai dari 
waktu shalat hari Raya Kurban. Sedangkan 
ungkapan dalam dalam kitab ar-Raudhah dan kitab 
asalnya adalah "waktu penyembelihan kurban mulai 
masuk ketika telah terbit matahari pada hari Raya 
Kurban dan telah berlalunya waktu sekira 
mengerjakan shalat dua rakaat dan dua khutbah.” 
Selesai. 


AJUd! ( j; r b1 y>-~\ ^J> Jl ) 

6 0 


Waktu penyembelihan kurban terus berlangsung 
hingga terbenamnya matahari pada hari terakhir 
dari hari-hari Tasyriq, yaitu tiga hari yang 
bersambung dengan tanggal sepuluh Dzul Hijjah. 


55 9 9 

9 , * r, |9 


o ... x o 5 x xo 9s 

jJUl JlIP 


O' o) ^J\l Jl ( j ) ^ 

9$ s 9 o £ s o ^ 'o ° * y° O ^ 55 ^ ^ 0 S Os S S O 

(jj! jJL) ( aLjiJI (jLjbUvl ) cJliJl ^ j ) aJ 4)i! 

ujJJj ciiji ji y (yfcoi) (3) cJ y ^44 2I41J 4 ^j!u ^uji 

aj_& (JjJL^ ( (JjOsJlj f-LpoJl ) ( J ) <JlS Lof IjUj 

y# 44 ^ 44^ 4^ 4444 44 ? 34444 44ij 44? 






Ketika menyembelih binatang kurban disunahkan 
lima perkara, yaitu: 

1. Membaca Basmalah. Maka sebaiknya orang yang 

menyembelih itu membaca it 

Jika tidak membaca Basmalah, maka binatang 
yang disembelih tetap halal. 

2. Membaca shalawat untuk baginda Nabi SAW. 
Namun makruh mengumpulkan antara nama 
Allah dan Rasul-Nya**. 

3. Menghadap kiblat beserta hewan 

sembelihannya. Yakni orang yang menyembelih 
menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat 
dan dia pun menghadap kiblat. 

4. Membaca takbir sebelum membaca Basmalah 
atau sesudahnya sebanyak 3 kali, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Al-Mawardi. 

5. Berdo'a, meminta agar kurbannya diterima di 
sisi Allah SAW. Sehingga orang yang 
menyembelih hendaknya membaca do'a: 

jSi ^ 

“Ya, Allah, kurban ini adalah dari Engkau dan 
kembali pada Engkau, maka terimalah kurban ini". 

Artinya yakni "Kurban ini adalah nikmat dari Engkau 
untukku, dan aku mendekat kepada Engkau dengan 
kurban ini, semoga Engkau terima kurban ini 
dariku." 



Jf. aJLP Jj ( Oj jAjuJI I ^3 ^>c^ll J5^U Uj ) 

A^jJ C^ii-3 o j^-l jl$ L^J>J 


* O . S 

0 • > os |, M £ °. VI 


Seseorang yang berkurban tidak boleh memakan 
sedikitpun dari binatang kurban yang dinadzarkan, 
bahkan wajib baginya menyedekahkan seluruh 
dagingnya. Jika saja orang yang kurban nadzar 
mengakhirkan kurban yang dinadzarkan (untuk 
disembelih) ternyata kemudian binasa maka wajib 
baginya mengganti kurbannya. 


L>_gj U !j ^ Js- UJb ( Lgj ^jjaXo.Jl a^s>c^'^\ ) 

. S 0 <° „ o x f B / 

. I ^ 1 0 ^ 1 t I • 1 ^ °' S I °-^ 0 °*h 0 » £ • * ' *[t *' * ' ' 

iJ? J.- j f.LjLP-Ui Ujj £t_J>t^y2J 

Jii ^ & 4^'j #>> J ^jyi' ^ ^ & ,l>il JA 


s} . O f , 


Sedangkan orang yang berkurban boleh memakan 
kurban yang statusnya adalah kuban sunah, yaitu 
sepertiganya menurut qoul jadid. Adapun dua 
pertiganya satu pendapat mengatakan hendaknya 
disedekahkan, pendapat ini diunggulkan oleh An- 
Nawawi dalam kitab Tash-hihit tanbih. Pendapat 
lain menyatakan hendaknya untuk yang 1/3 
dihadiayahkan kepada kaum muslimin yang kaya, 
dan yang 1/3 lainnya disedekahkan pada kaum 
muslimin yang fakir. Namun An-Nawawi dalam kitab 





Ar-Raudlah dan kitab aslinya tidak mengunggulkan 
sedikit pun dari kedua pendapat ini. 


O ** s O t O O *- jj a > . ^ O s' > Ox OJ'X* iX -fl-flOxO^- Jl o x . x 

j\ L^>J ^^>^ 2 !.! ^j>o (_£' ( Uj ) 

[p^J S>! iiu C4 f>oj UjL j! li£* 


Bagi orang yang berkurban, haram menjual sesuatu 
dari hewan kurban, seperti dagingnya, bulunya atau 
kulitnya. Haram juga menjadikan kulit binatang 
kurbannya sebagai upah kepada jagal meskipun 
kurban itu statusnya sunnah. 


j^d\ jrf ilij ijisrt °J>^i\ *6% ilii jf Lii ui 

Ox® ^x^x ® ^O^J« x° x^xxx 

(3J 4 : pxI^2^Jl jj 4 J ^LJL) 


xJ» , . £ 0 £ 


Wajib memberi makan kepada para fakir dan miskin 
dari daging kurban sunnah. Yang lebih utama adalah 
menyedekahkan seluruh daging kurbannya kecuali 
sesuap atau beberapa suap yang mana orang yang 
berkurban mengharap berkah lantaran 
memakannya. Karena sesungguhnya hal tersebut 
disunahkan baginya. 

Apabila orang yang berkurban memakan sebagian 
dan menyedekahkan sisanya, maka dia telah 







memperoleh pahala berkurban secara keseluruhan 
dan pahala sedekah yang sebagian itu. 



